DARI 


DIABETES 
MENUJU 


GINJAL 


Petunjuk Praktis Mencegah 
dan Mengalahkan Sakit Ginjal 
dengan Diet Benar dan Hidup Sehat 


HANS TANDRA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI 
DIABETES 
MENUJU 


GINJAL 


(1). 


(2). 


(3). 


(4. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pi- 
dana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggu- 
naan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipida- 
na dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI 


DIABETES 
MENUJU 


GINJAL 


Petunjuk Praktis Mencegah 
dan Mengalahkan Sakit Ginjal 
dengan Diet Benar dan Hidup Sehat 


HANS TANDRA 


Gm 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


P, 
Gg KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 
Petunjuk Praktis Mencegah dan Mengalahkan Sakit Ginjal 
dengan Diet Benar dan Hidup Sehat 


Hans Tandra 
GM 618206004 


O Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 


Desain sampul: Isran Febrianto Siregar 
Desain isi: Ayu 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building 
Blok | Lantai 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 
Jakarta 10270 
anggota IKAPI, Jakarta, 2018 


www.gpu.id 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 


atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN 978-602-03-9832-7 
E-ISBN 978-602-06-2476-1 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Prakata 


1. Ginjal yang Luar Biasa 
2. Dari Diabetes Menuju Ginjal 
3.Mengapa Ginjal Bisa Rusak? 
4.ABCDEFG Raih Ginjal Sehat 

A: A1lc 

B: Blood Pressure 

C: Cholesterol 

D: Diet 

E: Efek Samping Obat 

F: Fat 

G: Gaya Hidup 
5. Penyebab Gagal Ginjal 
6. Menangani Penyulit Gagal Ginjal 
7. Dialisis dan Transplantasi Ginjal 
8. Penyakit Ginjal Bisa Dikalahkan 


Daftar Pustaka 
Tentang Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vii 


105 
116 
123 
131 
139 
151 
157 


167 
169 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


asih terngiang di telinga Joko suara dokter spesialis 
Ky maka dalam yang memeriksanya ketika ia datang 
dengan keluhan pusing dan kedua kaki yang kian membeng- 
kak. Dokter yang merupakan kenalan atasannya tersebut 
memberi vonis yang mengejutkan: Joko mengalami gagal 
ginjal. 

“Kreatinin Bapak sudah mencapai 11 mg/dL—sepuluh kali 
lipat dari batas angka normal,” katanya. 

Seketika Joko merasa cemas, syok, bercampur sedih. 

“Diabetes dan tekanan darah tinggi menyebabkan ginjal 
tidak berfungsi, saringannya bocor, dan racun menumpuk di 
dalam tubuh. Bapak harus cuci darah," sang dokter melanjut- 
kan penjelasannya. 

Selama enam tahun terkena kencing manis, Joko tidak 
merasakan gejala apa pun. la memang jarang kontrol ke 
dokter. Rutin setiap hari minum obat baginya terasa begitu 
membosankan sehingga kerap kali sengaja “dilupakan” de- 
ngan alasan berhemat. Ia pun mendengar kabar bahwa terus- 
menerus minum obat bisa merusak ginjal. Oleh karena itulah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


viii 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


terkadang ia mengganti obat-obatannya dengan suplemen, 
obat herbal, atau jamu. Dokter kantor pernah mendapati 
Joko memiliki tekanan darah tinggi. Namun karena keluhan 
sakit kepala yang dialami Joko jarang kumat, obat pun hanya 
diminumnya selama sebulan saja. 

Dua tahun terakhir ini Joko semakin gemuk. Bobotnya 
naik hampir delapan kilogram. Ia enggan diajak teman- 
temannya untuk berdiet dan tidak mau check-up karena me- 
rasa tidak ada apa-apa. la suka sekali makan nasi goreng dan 
soto babat. Terkadang ia bahkan menyantap seporsi nasi go- 
reng ukuran jumbo untuk makan malam dan menjelang tidur 
masih mengudap mi instan atau martabak manis. la memang 
tak mau minum soda karena tahu kadar gula darahnya bisa 
mencapai angka 400 bila menenggak sekaleng minuman ber- 
karbonisasi itu, tetapi jus buah atau es teh manis tak pernah 
absen mengiringinya. 

Melihat pola makan Joko yang tidak sehat, atasannya 
menegur dan menyuruhnya berobat. Joko pun mulai mengu- 
rangi menu gorengan dan santan. la setiap hari mengonsumsi 
empat macam obat untuk gula, tensi darah, kolesterol, dan 
satu vitamin. Kendati demikian, cara makan Joko masih ka- 
cau. Alih-alih berolahraga, sekarang Joko malah doyan me- 
nonton video dari YouTube sambil merokok satu pak sehari. 

Hingga datanglah vonis itu. 

Joko terpaksa dirawat-inap di rumah sakit. Bantuan biaya 
dari kantor hanya bisa menutupi sebagian biaya perawatan. 
Cuci darah ternyata adalah proses yang membuatnya sung- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prakata 


guh menderita. Slang besar terpasang di lengan kanan-kiri- 
nya, sementara di bagian bawah tubuhnya terdapat kateter, 
kabel rekam jantung, belum lagi slang oksigen di hidung. 
Sungguh menakutkan. Joko baru tahu bahwa kerusakan gin- 
jal tak hanya menyebabkan tertimbunnya racun dalam darah 
tetapi berdampak pada pabrik darah, kalsium, kalium, dan 
natrium darah, hingga ke tulang, saraf, dan jantung. 

“Kebanyakan gagal ginjal disebabkan oleh sakit diabe- 
tes,” dokternya menjelaskan, “dan apabila ditambah dengan 
tekanan darah tinggi, komplikasi yang terjadi bisa ke mana- 
mana—pengaruh limbah ke seluruh tubuh." 

Melalui cara yang begitu pahit, Joko baru mengerti meng- 
apa ia harus diberi transfusi darah, mendapat albumin tam- 
bahan, mendapat infus ini dan suntikan itu, dan insulin, serta 
melakukan cek darah sampai beberapa kali sehari. 

Bantuan biaya berobat dari kantor ternyata hanya di- 
berikan untuk dua bulan. Untuk selanjutnya, Joko harus 
mengurus BPJS agar bisa meringankan biaya pengobatannya. 
Suasana muram membayangi keluarganya. Sang istri terus 
menangis dan tiga buah hati mereka yang masih kecil-kecil 
tidak perlu lagi menonton film horor di televisi karena seti- 
ap hari kabar buruk datang beruntun dari rumah sakit. Joko 
harus dirawat oleh satu tim dokter yang terdiri atas dokter 
jantung, ahli diabetes, dokter anestesi, juga spesialis ginjal. 
Tagihan dari rumah sakit terus membengkak, membuat sim- 
panan serta aset keluarga semakin menipis dan sulit untuk 
dipertahankan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


Diabetes bisa merusak semua organ tubuh, dari ujung 
rambut kepala sampai ke ujung kaki, termasuk ginjal. Kom- 
plikasi diabetes timbul akibat kontrol gula tidak teratur, gaya 
hidup yang keliru, tidak disiplin berdiet, minum obat, atau 
berolahraga. Semakin kita berdisiplin dan semakin baik ken- 
dali gula darah dalam tubuh, kita bisa mencegah dan menga- 
lahkan komplikasi diabetes yang mematikan itu. 

Badan organisasi kesehatan dunia WHO menyebutkan 
bahwa kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, serta 
malas bergerak badan adalah penyebab utama timbulnya 
komplikasi diabetes pada pembuluh darah seperti saringan 
ginjal. Jika kita bisa berjalan selama tiga puluh menit sehari, 
banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, penyakit 
ginjal bisa dihindari dan dikalahkan. 

Kebanyakan kerusakan ginjal berawal dari kencing manis 
atau diabetes. Dari urusan gula ini permasalahan merambat 
ke saringan bocor dan penyakit ginjal. Semakin kita mema- 
hami duduk persoalannya, semakin mudah kita memerangi 
dan mengalahkan diabetes serta menghindari kemungkinan 
sakit ginjal. Bahkan mereka yang sudah terkena gagal ginjal 
pun bisa mengendalikannya apabila mengetahui dan mema- 
hami apa yang sebenarnya terjadi. 

Penyakit ginjal sebenarnya bisa dihindari dan kunci uta- 
manya adalah pengendalian gula, lemak, dan tekanan darah. 
Jika gula dan lemak darah terkendali, tekanan darah stabil, 
berat badan menjadi ideal, risiko terkena kerusakan ginjal 
serta komplikasi-komplikasi lainnya bisa dikurangi. Saat ke- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prakata 


rusakan ginjal terjadi, kita pun perlu tahu bagaimana cara 
menanganinya agar keadaan tidak memburuk dan kerusak- 
an dapat diperbaiki. Terdapat lima stadium kerusakan ginjal 
dan setiap stadium memiliki aturan diet yang berbeda dalam 
mengatur kalium, natrium, kalsium, fosfor, dan magnesium, 
serta jumlah air yang diminum. 

Buku ini memberi petunjuk praktis cara mengatur makan 
yang sehat serta gaya hidup yang benar. Buku ini adalah 
catatan bagi semua orang yang mau melangkah untuk ber- 
ubah. Cuci darah harus bisa dicegah agar kita tetap sehat, 
berumur panjang, dan hidup berbahagia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


GINJAL YANG LUAR BIASA 


injal, yang dalam Bahasa Inggris disebut kidney, berbentuk 
Ca kacang mete berwarna merah kecokelatan. Kacang 
mete raksasa berukuran satu kepalan tangan ini pada orang de- 
wasa kurang-lebih mencapai panjang 11-13 cm, lebar 5-6 cm, 
dan tebal 2,5-3 cm. Masing-masing berbobot kira-kira 170 gram. 
Tersembunyi di belakang rongga perut, kedua ginjal ma- 
nusia bersandar pada otot punggung di sebelah kanan dan 
kiri tulang belakang. Cobalah raba tulang rusuk yang paling 
bawah dari belakang, kita akan mendapati ginjal yang terle- 
tak yang setinggi pinggang. Organ ciptaan Tuhan ini sungguh 
menakjubkan! Letak ginjal kanan sedikit lebih rendah dari- 
pada ginjal kiri karena ada liver yang terletak di perut kanan 
atas, sehingga biasanya ginjal kiri menjadi sedikit lebih pan- 
jang ketimbang yang kanan. Karena dibungkus oleh lemak, 
ginjal bisa turun sekitar 2-3 cm ketika tubuh berganti posisi 
dari berbaring menjadi berdiri. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


Ginjal adalah bagian dari sistem saluran kemih tubuh (uri- 
nary system). Sistem ini terdiri atas ginjal (kidney), ureter, kan- 
dung kemih (urinary bladder), dan uretra (urethra). 


Hati 


Ginjal 
Rusuk ke-12 


Ureter 


ANATOMI GINJAL 


Mesin yang Canggih 


Ginjal manusia terdiri atas dua juta nefron dan berjuta-juta 
pembuluh darah kecil yang dinamakan kapiler. Kapiler ini ber- 
fungsi sebagai saringan darah yang menyaring bahan tidak 
berguna bagi tubuh untuk dibuang ke urine atau kencing. 
Mari kita perhatikan alur saringan dalam ginjal. Darah dari 
pembuluh nadi besar (aorta) mengalir masuk pembuluh nadi 
ginjal (renal artery), kemudian masuk kapiler-kapiler di nefron 
yang berada dalam medula (rena! medulla) yang berbentuk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ginjal yang Luar Biasa 3 


seperti kipas. Setiap kelompok kapiler dinamakan glomerulus. 
Proses penyaringan terjadi pada glomerulus melalui kapiler 
yang ukurannya semakin kecil dan bertambah sempit sehing- 
ga pada akhirnya cairan masuk ke dalam tubulus. 

Sel-sel darah dan protein adalah molekul-molekul beru- 
kuran besar yang tidak akan dibuang dan kembali ke dalam 
pembuluh darah balik. Limbah hasil metabolisme atau ra- 
cun serta kelebihan air kemudian dibuang melalui membran 
glomerulus yang sifatnya semi-permeabel. Cairan buangan 
tersebut selanjutnya ditampung oleh tubulus-tubulus untuk 
diproses kembali. 


Darah yang telah Darah yang belum 
Nefron disaring keluar disaring masuk 
Tubulus 
Kolektivus 


Darah kotor masuk 


Darah bersih Tubulus ) 
keluar Kontortus 
Prroksimal 1 
Glomerulus Urine keluar 


Lengkung Henle 


NEFRON 


Urine keluar 


GINJ AL 
BAGIAN-BAGIAN GINJAL 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


Pada diabetes dengan gula darah yang tidak terkendali 
dengan baik, dinding endotel yang menjadi penyekat antara 
darah dan jaringan ini mudah rusak sehingga memicu bo- 
cornya kapiler, jebolnya tanggul, dan protein keluar ke urine. 
Kalau sudah begini, timbullah gejala-gejala kerusakan ginjal. 
Demikian pula pada hipertensi—tekanan darah yang tinggi 
memompa, mendorong, dan merusak tanggul kapiler tadi 
sehingga membawa akibat yang sama. 

Ginjal bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa 
henti. Pada nefropati atau kerusakan ginjal, racun tidak dapat 
dikeluarkan sedangkan protein yang seharusnya dipertahan- 
kan ginjal ternyata bocor keluar. 

Begitu banyaknya kapiler dalam tubuh kita sehingga ke- 
rusakan kecil pada kapiler biasanya dialami tanpa keluhan 
dan sering kali masih tampak normal pada saat dilakukan 
pemeriksaan fungsi ginjal melalui tes darah. Si penderita baru 
merasakan adanya keluhan ketika kerusakan ginjal sudah 
mencapai delapan puluh persen. 

Rata-rata lebih dari tiga di antara sepuluh penderita diabe- 
tes tipe 1 mengalami kerusakan ginjal, dan sekitar satu dari 
sepuluh penderita diabetes tipe 2 akan mendapatkan gang- 
guan ginjal. Kerusakan saringan ginjal timbul akibat kadar 
gula darah yang tinggi (umumnya di atas 200 mg/dL), diabe- 
tes yang berlangsung bertahun-tahun, yang diperberat oleh 
tekanan darah yang tinggi (tekanan darah sistolik lebih dari 
130 mmHg dan diastolik di atas 80 mmHg). Semakin lama 
terkena diabetes, semakin lama tekanan darah tinggi berlang- 
sung, dan semakin mudah pula ginjal mengalami kerusakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ginjal yang Luar Biasa 


Diabetes adalah penyebab paling umum dari gagal ginjal. 
Dibandingkan dengan orang tanpa diabetes, ginjal penderita 
diabetes dua puluh kali lebih mudah rusak. Kontrol gula dan 
tekanan darah yang ketat bisa mencegah seseorang jatuh ke 
dalam gagal ginjal yang fatal. 


FUNGSI GINJAL 


Selain menyaring dan membuang racun tubuh dan air, gin- 
jal penting sekali dalam mengatur beberapa jenis hormon, 
mengendalikan tekanan darah, serta menjaga keseimbangan 
asam-basa dalam darah. Setiap menitnya ginjal dilewati oleh 
25Y6 total darah—berarti setiap empat menit semua darah 
dalam tubuh manusia sudah disaring satu kali. 

Ginjal manusia sepertinya memiliki indra keenam. Organ 
ini bisa secara otomatis melakukan koreksi, memilah kelebih- 
an bahan yang akan dibuang, dan mempertahankan yang 
kurang. Misalnya, ketika kita makan banyak menu yang asin, 
ginjal akan membuang kelebihan garam tersebut. Demikian 
pula halnya dengan beberapa elektrolit atau mineral, seperti 
kalium, kalsium, dan magnesium—ginjal akan mengatur ka- 
darnya dalam darah sehingga menjadi normal. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


Mengatur Asam-Basa Darah 


Keadaan asam-basa dalam darah diatur oleh elektrolit pen- 
ting yaitu bikarbonat (bicarbonate). Kerusakan ginjal membu- 
at kadar bikarbonat anjlok, darah menjadi asam atau asidosis, 
yang kemudian meracuni seluruh tubuh. Reaksi tubuh yang 
muncul adalah sesak, syok, tak sadarkan diri, hingga mening- 
gal dunia. 


Mengatur Tekanan Darah 


Selain membuang garam berlebih sehingga tekanan darah 
bisa dikendalikan, ginjal juga memproduksi hormon renin dan 
angiotensin. Kedua hormon ini dikeluarkan ketika tekanan 
darah kita rendah. Selanjutnya, anak ginjal (adrenal) juga ikut 
mengeluarkan hormon ketiga yaitu aldosteron (aldosterone), 
yang disambut pula oleh otot jantung dengan mengeluar- 
kan hormon keempat yang disebut atria/ natriuretic peptide 
(ANP). Aldosteron mengeluarkan natrium dan menarik kali- 
um, sedangkan ANP mengeluarkan air dan garam berlebih. 
Dengan demikian, ada empat hormon bekerja sama mem- 
bentuk sistem RAAA atau renin-angiotensin-aldosterone-ANP 
system, yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah. 

Akan tetapi pada pasien diabetes dengan kadar gula tak 
terkontrol atau pada pengidap hipertensi, sistem RAAA ini 
menjadi kacau. Kekacauan inilah yang kemudian memicu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ginjal yang Luar Biasa 


reaksi inflamasi (radang) dan merusak dinding kapiler glome- 
rulus sehingga terjadi kebocoran saringan ginjal. 


Pembentukan Sel Darah Merah 


Ginjal mengeluarkan hormon eritropoietin (erythropoietin) 
yang merangsang pabrik darah membuat sel darah merah. 
Bila seseorang menderita gagal ginjal, tentu saja fungsi ini 
sangat terganggu. Pasien gagal ginjal hanya memiliki Hemog- 
lobin (Hb) dengan rata-rata tak lebih dari angka 10. Inilah 
sebabnya mengapa pasien gagal ginjal selalu tampak pucat. 
Bahkan ketika mereka diberi makanan atau obat yang me- 
ngandung zat besi untuk menambah darah, hasilnya nihil. 
Kepucatan akan berkurang setelah pasien diberi suntikan 
eritropoietin untuk membangun pabrik darah sehingga ane- 
mia (kurang darah) yang dideritanya berhasil diatasi. 


Menjaga Kesehatan Tulang 


Ginjal bertugas mengaktifkan vitamin D yang datang dari 
sinar matahari (dibentuk di kulit) dan dari makanan (ikan 
laut, kuning telur, dan susu). Bentuk aktif dari vitamin D di- 
namakan kalsitriol (calcitriol). Vitamin D bertugas membantu 
penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan sehingga tulang 
tidak keropos, gigi tak mudah tanggal, dan daya tahan tubuh 
menjadi semakin baik. Vitamin D juga berperan untuk jan- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


tung yang sehat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
kekurangan vitamin D bisa memicu depresi, kegemukan, bah- 
kan membuat orang lebih mudah terkena kanker. 

Mereka yang menderita gagal ginjal memiliki kadar kal- 
sitriol yang rendah. Selain mudah mengalami patah tulang, 
mereka pun mudah sekali mengalami reaksi inflamasi sehing- 
ga mengganggu jantung dan pembuluh darah. Kekurangan 
kalsium bisa menyebabkan kram otot dan kejang. 


Menyaring dan Membersihkan Darah 


Setiap hari ada dua ratus liter darah yang melewati dan disa- 
ring oleh ginjal. Padahal, jumlah darah manusia hanya sekitar 
enam liter. Bisa dibayangkan betapa hebatnya proses mesin 
penyaringan yang terus bekerja tanpa istirahat ini. Setiap me- 
nit, 2596 darah kita melewati saringan ginjal. 

Saluran cerna membuang sampah dari makanan lewat 
anus sementara ginjal mengeluarkan hasil pemecahan atau 
metabolisme sel-sel tubuh ke dalam air seni (urine). Sampah- 
sampah ini terdiri atas nitrogen dan bisa meracuni sel tubuh 
jika menumpuk dan tidak dikeluarkan. Liver atau hati berpe- 
ran mengubah asam-asam amino dari protein makanan men- 
jadi energi sementara bagian yang tak terpakai adalah urea 
atau ampas yang mengandung nitrogen. Sebanyak 1,5-2 
liter kelebihan air dan sampah yang berupa urea atau ampas 
tersebut akan dibuang melalui ginjal setiap harinya dalam 
bentuk urine yang 95 Yo-nya terdiri atas air. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ginjal yang Luar Biasa 


Urea yang harus dibuang disebut dengan istilah BUN 
(blood urea nitrogen). Angka BUN normal adalah 10-20 mg/ 
dL. BUN belum akan meningkat apabila kerusakan ginjal be- 
lum mencapai 6076. 

Banyak orang lebih mengenal kreatinin (creatinine), yang 
juga racun tubuh mengandung nitrogen. Kreatinin ini diben- 
tuk lewat pemecahan otot atau kerusakan jaringan tubuh. 

Selain BUN dan kreatinin, masih banyak limbah atau racun 
yang akan menumpuk ketika terjadi kerusakan ginjal, antara 
lain asam urat, kalium, fosfat, amonia, asam hippurat (dari 
pemecahan sayur dan buah), serta keton (dari pemecahan 
lemak). Pengidap diabetes memiliki kadar gula darah tinggi 
yang menumpuk dalam peredaran darah dan tidak terpakai. 
Hal ini menyebabkan pemecahan lemak menjadi lebih banyak 
ketimbang gula. Pemecahan lemak akan menghasilkan ba- 
nyak racun keton yang berbahaya bagi tubuh. 


KOMPOSISI KIMIA DALAM URINE 


Kelebihan air Sejumlah 9596 dari urine adalah air. 

Urea Racun yang terbentuk ketika asam amino 
diubah menjadi energi. 

Kelebihan bahan kimia NaCl, KCI, sulfat, Mg, fosfat. 


Amonia Hasil pemecahan urea oleh bakteri—memiliki 
bau yang khas. 


Asam urat Hasil pemecahan sel. 
Kreatinin Sampah hasil pemecahan dari otot. 
Asam hippurat Sampah hasil pemecahan sayur-mayur dan 


buah-buahan. 
Keton Sampah dari pemecahan lemak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DARI DIABETES MENUJU GINJAL 


PENTINGNYA PEMERIKSAAN DARAH DAN URINE 


Bagaimana kita bisa mengetahui keadaan fungsi ginjal? Yang 
pasti, kita perlu melakukan pemeriksaan darah dan urine un- 
tuk mengetahui bagaimana kemampuan ginjal dalam menya- 
ring darah dan membuang racun. 


Pemeriksaan Urine 


Pemeriksaan urine dinamakan urinalisis. Urinalisis harus di- 
awali dengan mengamati warna dan baunya. Pemeriksaan 
urinalisis ini sebenarnya adalah tes awal paling penting untuk 
mendeteksi ada-tidaknya kerusakan ginjal. 

Warna urine bervariasi, dari yang jernih tanpa warna sam- 
pai berwarna kuning tua. Makanan atau obat-obatan terten- 
tu bisa membuat warna urine menjadi merah muda, cokelat, 
hijau, dan lain-lain. Ketika ada darah, warna urine menjadi 
merah. Adanya nanah atau pus membuat air seni menjadi ke- 
ruh sampai berwarna putih keabuan. 

Adanya infeksi membuat bau urine lebih menyengat. 
Pengidap diabetes dengan kadar gula yang terlalu tinggi bisa 
memiliki urine yang berbau buah (fruity-smell). Orang yang 
menderita infeksi saluran kemih bisa memiliki urine yang ber- 
bau busuk (rotten odor). 

Selain warna dan bau, kita juga perlu memperhatikan 
tingkat keasaman air seni (pH). Urine orang normal memiliki 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ginjal yang Luar Biasa 


pH 4,5-8—bisa sedikit asam. Diet yang mengandung banyak 
protein seperti daging, telur, dan keju membuat pH lebih 
asam. Sebaliknya, mereka yang vegetarian memiliki pH urine 
yang lebih basa. Penderita penyakit ginjal menahun (chronic 
kidney disease/CKD) biasanya memiliki urine dengan pH lebih 
asam dan lebih rendah dari orang normal. 

Jangan lupa untuk memeriksa berat jenis urine. Hal ini 
sering kali diabaikan. Berat jenis urine seharusnya lebih tinggi 
daripada berat jenis air. Urine mengandung 90-956 air dan 
sisanya adalah bahan-bahan hasil penyaringan seperti natri- 
um dan kalium. Penderita penyakit ginjal menahun mempu- 
nyai berat jenis urine lebih rendah karena banyak racun tak 
terbuang melalui urine. Infeksi akan menaikkan berat jenis 
urine. 

Yang tak kalah penting dari pemeriksaan di atas adalah 
pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada protein, gula, 
dan sel darah dalam urine kita. Melalui pengamatan dengan 
mikroskop juga bisa terlihat ada tidaknya bakteri atau jamur 
serta kristal dalam urine. 

Urinalisis yang sangat sederhana dan murah ini seharusnya 
dapat memberikan informasi yang sangat banyak meliputi: 

e  Ada-tidaknya kebocoran saringan ginjal, yaitu prote- 
inuria, baik makro-proteinuria maupun mikro-protei- 
nuria (dengan mikroskop). Protein yang bocor dapat 
dihitung untuk menentukan berat-ringannya kerusak- 
an ginjal. Proteinuria juga bisa terjadi sehabis berolah- 
raga berat. Anak kecil dan remaja mungkin lebih mu- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


